Asy-Syaikh al-‘Allamah Syihabuddin Ahmad ibn Muhammad al-Mishri asy-Syafi’i al-Asy’ari (w 974 H) yang lebih 
dikenal dengan nama Ibn Hajar al-Haitami dalam karyanya berjudul al-Minhaj al-Qawtm ‘Ala al-Muqaddimah al- 
Hadlramiyyah menuliskan sebagai berikut: 


i I J Lj IflJ ) JS &\ J 1 fVg.'lC. aJJ 1 dJLLL>- (3 J 1^ 1^ L^J I I JSJ I (j! (vl^- 1^ 

^JjSUSL>- 


“Ketahuilah bahwa al-Qarafi dan lainnya telah meriwayatkan dari al-Imam asy-Syafi’i, al- 
Imam Malik, al-Imam Ahmad dan al-Imam Abu Hanifah bahwa mereka semua sepakat mengatakan 
bahwa seorang yang menetapkan arah bagi Allah dan mengatakan bahwa Allah adalah benda maka 
orang tersebut telah menjadi kafir. Mereka semua (para Imam madzhab) tersebut telah benar-benar 
menyatakan demikian” [1]. 


[1] al-Minhaj al-Qawim ‘Ala al-Muqaddimah al-Hadlramiyyah, h. 224 


BACA JUGA ARTIKEL TERKAIT BERIKUT 


Tuhannnya kaum wahabi 
memiliki bayang bayang 


Next Post » 



Taubatnya imam besar wahabi 
dari agidah yahudi 






